Berburu Pahala 


Saudaraku, 

Pahala memang tak tampak di mata 
Tak seperti tumpukan harta dunia yang dicari-cari manusia 
Tak seperti gadis cantik yang diidam-idamkan para pemuda 
Tak seperti nilai A yang didambakan mahasiswa 

Saudaraku, 

Tapi ingatlah siapa yang menjanjikannya 

Dzat yang menciptakan dunia beserta seluruh isinya 

Yang membukakan bagimu kebaikan beserta pintu-pintunya 

Dia Yang Maha benar perkataannya 

Dia tidak pernah menyelisihi janji-Nya 

Saudaraku, 

Kalau seandainya seluruh jin dan manusia 

Berhati takwa yang mencapai puncaknya 

Maka tidaklah menambah kemuliaan-Nya sedikitpun juga 

Kalau seandainya seluruh jin dan manusia 

Berhati busuk yang mencapai dasar jurang dosa 

Maka tidaklah mengurangi kemuliaan-Nya sedikitpun juga 

Saudaraku, 

Ketika para penuntut ilmu agama duduk di majelis ilmu 
Dimanakah kamu ? 

Ketika hamba-hamba Alloh menaikkan celana demi Robb-mu 
Dimanakah kamu ? 

Ketika para mukminat mengenakan jilbab berhias rasa malu 
Dimanakah kamu ? 

Ketika al-Qur'an dibaca dengan merdu 
Dimanakah kamu ? 

Ketika orang-orang berkerumun antri wudhu 
Dimanakah kamu ? 

Ketika adzan Shubuh di pagi buta memanggilmu 
Dimanakah kamu ? 

Ketika saudaramu membutuhkan senyum dan tegur salammu 
Dimanakah kamu ? 

Ketika jalan diliputi rintangan yang mengganggu 
Dimanakah kamu ? 


Ar tlfeel boleh dls>ebarluas>\zaiA, dtzu$a\A, sy arat v^ev^ijerta\zav^ sum ben^ya 



Ketika saudaramu membutuhkan nasehatmu 
Dimanakah kamu ? 

Ketika dzikir pagi-sore membasahi lisan menyejukkan qalbu 
Dimanakah kamu ? 

Ketika masyarakat yang diliputi kejahilan haus akan ilmu 
Dimanakah kamu ? 

Ketika orang-orang berburu pahala dengan menggebu-gebu 
Dimanakah kamu 


Artikel boleh disebarluaskan dengan syarat menyertakan sumbernya 




